WikipediA 


Bahasa Kurdi Soran 


Sorani (Bahasa Kurdi: Kurdi atau Sorani: 

adalah salah satu nama dari bahasa Kurdi yang ditulis 
menggunakan huruf Arab yang telah disesuaikan. Sorani 
banyak dituturkan oleh masyarakat Persia dan Irak. 

Abjad 


Sorani adalah Bahasa Kurdi yang ditulis dalam tulisan 
Arab yang disesuaikan; ini sangat bertentangan dengan 
dialek Kurdi lainnya, karena pada umumnya bahasa Kurdi 
biasanya ditulis memakai huruf Latin. Namun belakangan 
ini, TV resmi di Kurdistan Irak sebagian besar 
menggunakan huruf Latin. 

Demografi 


Jumlah penutur Sorani masih sulit untuk ditentukan 
secara pasti, tetapi secara umum diperkirakan bahwa 
Sorani dituturkan oleh sekitar 6 juta orang di Irak dan 
Iran. Angka tersebut masih meliputi sebagian besar 
penutur Bahasa Kurdi di Iran dan Irak. Secara khusus, 
Sorani dituturkan oleh: 

Sekitar 3 Juta dari penutur bahasa Kurdi di 
Iran . Terletak di selatan Da nau Urmia . 

Sekitar 3 juta dari penutur bahasa Kurdi di 
Irak, meliputi penutur b angsa Soran . Sebagian 
besar bahasa Kurdi yang menggunakannya 
ditemukan di sekitar Hewler (Arbil), As 
Sulaymaniyah (SilemanT), Kerkuk dan Diyala 
governates. 


Referensi 


1. A Sorani (http://www.ethnologue.eom/language/c 

kb) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Ethnologue reports an undated figure of 3 X A 
million for Iran. However, that figure covers both 
Central and Southern Kurdish. Templat:E10 


Sorani 

Sorani 


l* tJUy 


Dituturkan di 

Irak, Iran 

Penutur 

7.5 juta (2009)M 

bahasa 

4 juta di Irak dan 3 juta di Iran 

(perkiraan)! 2 ! 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 


■ Indo-lran 


■ Iran 


■ Barat 


■ Barat Laut 


- Kurdi 


■ Sorani 

Dialek 

Mukriyani 

Hewleri 

Ardalani 

Gerrusi 

Babani 

Wermawi 

Germiyani 

Jati 

Sistem 

Perso-Arab (Alfabet Soran) 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Irak 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

ckb 

Glottolog 

centl972 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/cent 


1972)1^1 

Linguasfer 

58-AAA-cae 






































3. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Central 
Kurdish". Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max 
Planck Institute for the Science of Human 
History. 

■ Hassanpour, Dr. A. (1992). Nationalism and 
Language in Kurdistan 1918 - 1985. USA: Mellen 
Research University Press. 



“ Somni 
i Othe? Kurdish Dialects 


■ Nebez, Jemal (1976). Toward a Unified Kurdish Language. NUKSE. 


■ Izady, Mehrdad (1992). The Kurds: A Concise Handbook. Washington, D.C.: Taylor & Francis. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Kurdi_Soran&oldid=13343082" 


Halaman ini terakhir diubah pada 24 November 2017, pukul 07.51. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 











